SOAL J AWAB 
AQI DAH 


Karya: 
SYEIKH MUHAMMAD J AMIL ZAINU 


Penerjemah : 
DR.MUH.MU’INUDINILLAH BASRI, MA 


M urajaah : 
ERWANDI TARMIZI 


Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat 
Rabwah 


Aigtes Soap ths Colitlent| dre gig Sgeult rglait) ist} 


vatyy! 


S oal- | awab A gidah 


foleue JS Sanis 


S45 S519 72! 


Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat 
Rabwah 


Atgtes Soap thy Colitlent| dre gig Sgeutt rglait) ist) 


vat! 


S oal- | awab A gidah 


Daftar Isi 

Materi Hal 
Pengantar Penerjemah 6 
Tujuan Allah menciptakan manusia 8 
Bagaimana menyembah Allah? 8 
Menyembah Allah dengan perasaan takut dan 9 
harapan 
Maksud ihsan dalam ibadah 10 
Tujuan diutusnya Rasul 10 
Maksud tauhid Nah 11 
Makna Laa Ilaaha IIlallah 12 
Tauhid asma dan sifat Allah 13 
Faedah tauhid 13 
Dimana Allah? 14 
Makna Allah bersama kita 15 
Dosa yang paling besar 15 
Makna syirik besar 16 
Bahaya syirik besar 17 
Amalan yang dibarengi kesyirikan 17 
Kesyrikan dikalangan kaum muslimin 18 
Hukum berdoa kepada selain Allah 19 
Doa adalah ibadah 19 
Orang mati tidak mendengar do’a 20 
Hukum minta bantuan kepada orang mati 21 
Minta bantuan kepada selain Allah 21 
Minta bantuan kepada yang hidup 22 


S oal- | awab A gidah 


Materi Hal 
Hukum nadzar untuk selain Allah 23 
Hukum menyembelih untuk selain Allah 24 
Hukum thawaf di kuburan 24 
Hukum shalat di depan kuburan 25 
Hukum melakukan sihir 25 
Hukum mempercayai dukun 26 
Hukum melakukan sihir 26 
Tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib kecuali 

27 

Allah 
Hukum yang wajib diterapkan 27 
Perundang-undangan yang bertentangan dengan 28 
Islam 
Hukum bersumpah dengan selain Allah 28 
Hukum menggantungkan kalung ajimat 29 
Tawassul kepada Allah yang disyari’atkan 30 
Tak diperlukan makhluk sebagai perantara dalam 30 
berdo’a 
Peran rasul 31 
Kepada siapa mohon syafa’at Rasul 32 
Hukum berlebih-lebihan dalam memuji Rasul 32 
Makhluk pertama 34 
Dari apa Allah menciptakan Nabi Muhammad? 34 
Hukum jihad 35 
Makna wala’ kepada orang beriman 36 
Hukum wala’ kepada orang kafir 36 
Makna wali Allah 37 
Tujuan Al-Qur’an diturunkan 38 
Hukum mencukupkan diri dengan Al-Qur’an, tanpa 38 


sunnah 


S oal- | awab A gidah 


Materi Hal 
Hukum mendahului ucapan Allah dan Rasul-Nya 39 
Sikap ketika berselisih pendapat 40 
Makna bid’ah 40 
Tidak ada bid’ah yang baik 41 
Membuat tradisi yang baik 42 
Hukum merasa cukup memperbaiki diri sendiri saja | 43 
Kapan kaum muslimin akan meraih kejayaan 43 


S oal- | awab A gidah 


Pengantar Penerjemah 


Aqidah Tauhid merupakan pokok diinul Islam, 
dimana tugas utama semua Nabi dan Rasul adalah 
menyampaikan Agqidah Tauhid, menegakkannya, serta 
mendidik umat di atas fondasi ini. Umat yang kuat 
aqidahnya akan terbebas dari semua perbudakan dan 
belenggu keyakinan yang menghalangi kemajuan berfikir 
dan produktifitas amal shaleh. Agidah kuat yang 
menghunjam di hati akan melahirkan buah cinta, takut 
dan harapan serta ketundukan yang tinggi terhadap Allah, 
dan ikatan hati yang kuat sesama kaum mukminin, serta 
semangat beramal shaleh. Allah berfirman: 


Bie thy tex PAE Ay EB I> ai HF ax 18 NE 

§ na Gig? Bi GE «A Oty? OH Cy, So GDS) & 

ONES f© $e AMS I's O GEhl 3 Of bate 
[6 rQ at 


Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah 
membikin perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon 
yang baik, akarnya menghunjam kuat, sedangkan 
dahannya(menjulur) ke langit. Ia memberikan buahnya 
setiap saat dengan izin Pemelihara-Nya, dan Allah 


S oal- J awab A qidah 


membikin perumpamaan buat manusia agar mereka 
ingat. (QS Ibrahim 24-25). 


Aqidah Islam aqidah yang sederhana, mudah dicerna 
oleh akal dan diterima oleh hati, tetapi harus disampaikan 
sesuai metodologi Qur’ani, yang berbicara dengan hati 
dan akal serta perasaan, jauh dari perdebatan falsafat 
yang banyak mengeringkan hati. 


Buku kecil yang di hadapan anda adalah karangan 
Syeikh Muhammad Jamil Zainu, yang aslinya berbentuk 
buletin, yang memakai metode sederhana tapi mengena, 
sebab disajikan dengan tanya-jawab, disertai dalil dari 
Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi kesepakatan para 
ulama dan kaum muslimin, dan di sini saya sampaikan 
kepada para pembaca dalam bentuk buku kecil, semoga 
bermanfaat dan dijadikan oleh Allah sebagai amal shaleh 
bagi penulis, penerjemah dan pembaca. Aaamin. 


S oal- | awab A gidah 


Soal 1 : Untuk apa Allah menciptakan kita? 


Jawab: Dia menciptakan kita agar beribadah kepada- 
Nya serta tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. 


Dalil dari AlQur’an: 


[ bre ACOaR AVS ESS) mF $80] 


Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali 
agar mereka beribadah  kepada-Ku. (QS. Adz 
Dzariyat:56) 


Dalil dari sunnah: 
(EEE ay Kye yt Wy Oghlds Gh aLaell Le alll GS) 
Hak Allah atas hamba-Nya bahwa_ mereka 
menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun. (Muttafaq alaih). 
Soal 2; Bagaimana kita menyembah Allah 
ta’ala? 


Jawab: Sebagaimana Allah dan _ Rasul-Nya 
perintahkan. 


Dalil dari AlQur’an: 


[ $Gteee - €E OsWe EeOaTRAIED | 


S oal- | awab A gidah 


Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar 
beribadah kepada Allah dengan hanya mengikhlaskan 
diin untukNya. (QS. Al Bayyinah:5). 


Dalil dari sunnah : 
plane gy (5 Se lle ull Se a) 
Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada 


dalam ajarankami maka amalan_ itu _ tertolak. 
(HR.Muslim) 


Soal 3 : Apakah kita menyembah Allah dengan 
perasaan takut dan harap? 


Jawab: Ya! Kita menyembah Allah dengan rasa takut 
dan harap. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ $ysudty Ay, 3%] 


Dan serulah Dia oleh kalian dalam kondisi takut 
[dari neraka] dan harap [kepada surga]. (QS. Al 
A'raaf:56). 


Dalil dari sunnah: 
CSA eA Beets etecllatll iit) 


Saya memohon surga kepada Allah dan berlindung 
dengan-Nya_ dari neraka. (HR. Abu Daud, Hadist 
shahih). 


S cal- J awab A gidah 10 


Soal 4: Apa yang dimaksud Ihsan dalam ibadah? 


Jawab : merasa diawasi oleh Allah, yang Dia selalu 
melihat kita. 


Dalil dari AlQur’an: 


[ $eRe ABest b% IOSKRIIE 


Sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasi. 
(QS. An Nisa':1). 


[ Pokst cay KEI eae 
Yang melihatmu ketika engkau berdiri [untuk shalat]. 
(QS. Asyu Syu'ara':218). 
Dalil dari sunnah: 
AS O15 Speed gl Gyo O15 wide al ts BT ay ) 
(As 
Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan 


engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya 
sesungguhnya Dia melihatmu. (HR. Muslim). 


Soal 5 : Untuk apa Allah mengutus para rasul? 


Jawab: Untuk mengajak beribadah kepada-Nya dan 
menghapuskan kesyirikan terhadap-Nya. 


Dalil dari AlQur’an: 


S cal- J awab A gidah 11 


Os WAA#e & ice mer (CEM BG | 
[ (N CRBC SRRAIU $4 


Dan sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat 
seorang rasul hendaklah kalian menyembah Allah dan 
menjauhi thaghut. (QS. An Nahl: 36). 


Dalil dari sunnah: 
(Saly eeiiag 551 SVG ) 
Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. 
(Muttafaq alaih). 
Yakni: semua rasul mengajak kepada tauhid. 


Soal 6: Apa yang dimaksud dengan tauhid 
Uluhiyyah ? 


Jawab : Mengesakan-Nya dalam beribadah, do’a, 
nadzar dan hukum. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ P'S SARE S$ ] 


Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak 
disembah dengan haq kecuali Allah. (QS. Muhammad: 
19). 


Dalil dari sunnah: 


S oal- J awab A gidah 12 


(abit Ly a5 YT stg aL) fla gS Le (IGT Seale ) 


Hendaklah yang pertama kali yang engkau serukan 
kepada mereka syahadat bahwa tidak ada Ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah. (Muttafaq alaih). 


Soal 7 : Apa makna ungkapan: laa ilaaha illallah? 


Jawab : Tidak ada yang disembah dengan haq kecuali 
Allah. 


Dalil dari AlQur’an: 
“BO g,BEBG Msy WH Ost 1A BB] 
[ osteo cabs 


Demikian itu karena Allah adalah Dialah yang haq 
dan apa yang mereka seru selainnya adalah yang baitil. 
(QS. Al Hajj: 62). 


Dalil dari sunnah: 
axe alll 55 tye ies Ley paeeg alll YY ay YS be) 
Corrie 
Barang siapa yang berkata: tidak ada Ilah yang haq 
disembah kecuali Allah, haramlah hartanya [untuk 


diambil] dan darahnya [untuk ditumpahkan]. (HR 
Muslim). 


S cal- J awab A gidah 13 


Soal 8 : Apa makna tauhid dalam hal sifat Allah? 


Jawab: Mengukuhkan apa yang disifatkan Allah dan 
Rasul-Nya untuk diri-Nya. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ Aye PORES Sion CO x cee B] 


Tidak ada yang seperti Dia sesuatupun, dan Dia 
Maha Mendengar dan Melihat. (QS. Asy Syuura: 11). 


Dalil dari sunnah: 
CASON ekall I) GI Yes (8 Ila ALS 15 55) 
Rabb kita Yang Maha Agung dan Tinggi setiap 
malam turun ke langit dunia [Mutafaq ‘alaihi]. 
Turun sesuai dengan keagungan dan kesucian-Nya. 
Soal 9 : Apa faedah tauhid bagi seorang muslim. 
Jawab : Petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. 


Dalil dari AlQur’an: 
NOS ¥ G2 b.0% CEORHy He? GE O81 Bed Gee] 
[ brAtQB Neu flBR # 


Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur 
keimanan mereka dengan kezhaliman[kesyirikan] mereka 


S cal- J awab A gidah 14 


mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang 
yang mendapatkan petunjuk. (QS. Al An‘am: 82). 


Dalil dari sunnah : 
(UE ay AES Ys Os YT alll fe sleet HS) 


Hak hamba terhadap Allah bahwa_ Dia _ tidak 
menyiksa orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. (Muttafaq alaih). 


Soal 10 : Dimana Allah? 
Jawab: Allah di atas langit, di atas Arsy . 
Dalil dari AlQur’an: 


[ B mst] Ge m, 7198) Goa 
Ar Rahman [Allah Yang Maha _ Pengasih] 
bersemayam di atas Arsy. (QS. Thaha:5). 


Dalil dari sunnah: 
peo pee Gas GS) GO! LES Cis alll OD 
Genie Cry cere eae 


Sesungguhnya Allah telah menulis buku: yang 
tertulis di  dalamnya] "sesungguhnya Rahmat-Ku 
mengalahkan kemurkaan-Ku" kitab itu berada di sisi-Nya 
di atas Arsy. (HR. Bukhari). 


S cal- J awab A gidah 15 


Soal 11 :Apakah Allah bersama kita dengan ilmu- 
Nya atau dengan Dzat-Nya? 


Jawab: Allah bersama kita dengan ilmu-Nya 
mendengar dan melihat. 


Dalil dari AlQur’an: 
[2 eufyOeys "GRE w ABA 


Allah berfirman: jangan kalian berdua takut sungguh 
Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. (QS. 
Thaha: 46). 


Dalil dari sunnah: 
(eens 59 Lid Leyes Ged Sh! ) 


Sesungguhnya kalian menyeru Dzat Yang Maha 
Mendengar Maha dekat dan Dia bersama kalian. (HR. 
Muslim). 


Yaitu. dengan IIlmu-Nya melihat dan mendengar 
kalian. 


Soal 12 : Apa dosa yang paling besar? 


Jawab : Dosa yang paling besar adalah  sirik 
menyekutukan Allah? 


Dalil dari AlQur’an: 


[ Ode D$9ReG TH YB Gey thE] 


S cal- J awab A gidah 16 


Wahai_ anakku janganlah engkau = menyekutukan 
Allah, sesungguhnya syirik itu kezhaliman yang besar. 
(QS. Luqman: 13). 


Dalil dari sunnah: 


a 
4 


eG Gi IB Seat SU (ci lug alle alll ths (fs) 
(alates Fa (15.al) 
Nabi t ditanya tentang dosa apa yang paling besar. 


Beliau bersabda: engkau menyeru sekutu Allah sedang 
Dia telah menciptakan kamu. (HR. Muslim). 


Soal 13 ; Apa syirik besar itu? 


Jawab: Yaitu menujukan ibadah untuk selain Allah 
seperti doa. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ Mb 6eeGB GbRwoi Gir, S6Ay BEd 


Katakanlah: "tiada lain saya menyeru [berdoa] 
kepada Rabbku dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatupun”. (QS. Al Jinn: 20). 


Dalil dari sunnah: 
(ally cieyl seen est) 


Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah 
menyekutukan Allah. (HR. Bukhari). 


S cal- J awab A gidah 17 


Soal 14: Apa bahaya syirik besar? 


Jawab : Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal 
di neraka? 


Dalil dari AlQur’an: 
[ SSeHAIC Bo pm Sins: |"$PRn B55 ' 40B GEN BABE 


Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah maka 
sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan 
tempat tinggalnya di neraka. (QS. Al Maidah:72). 


Dalil dari sunnah: 
(GG 3 Le ath eth Gale Gye ) 
Barangsiapa mati dalam keadaan menyekutukan 
Allah dengan sesuatu pasti masuk neraka. (HR. Muslim). 
Soal 15 :apakah amalan_ bermanfaat jika 
dibarengi kesyirikan? 


Jawab: Amal yang dibarengi dengan syirik tidak 
bermanfaat. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ boty FER BONA, x GES KCA | 


Kalau mereka menyekutukan sungguh gugurlah apa 
yang mereka amalkan. (QS. Al An'‘am: 88). 


S cal- J awab A gidah 18 


Dalil dari sunnah: 
(eager he ip Uist See Jat 54) 
Barangsiapa yang beramal suatu§ amalan ia 


menyekutukan di dalamnya selain Aku, Aku tinggalkan 
dia dan sekutunya. (HR. Muslim). 


Soal 16 :Apakah kesyirikan itu terjadi di 
kalangan kaum muslimin. 


Jawab : Ya ! banyak dan amat disayangkan. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ bcPéHB Neo wie gORBAD 6FBBESBo] 


Dan_ tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan 
mereka kecuali mereka berbuat syirik. (QS. Yusuf: 106). 


Dalil dari sunnah : 
ie EL Lael bys U5 Gab $i della A425 YD) 
ScLaytl olgy rece MC G159! US LG 


Tidaklah terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah 
dari umatku bergabung dengan musyrikin dan sehingga 
berhala disembah. (HR. Tirmidzi, shahih). 


S cal- J awab A gidah 19 


Soal 17 : Apa hukum berdoa kepada selain Allah, 
seperti para wali? 


Jawab : Berdoa kepada mereka suatu kesyirikan 
memasukkan ke neraka. 


Dalil dari AlQur’an: 


[ f ofS BS CPEB Ey ABE H/ BPS HS] 


Maka jangan engkau seru bersama Allah Ilah yang 
lain maka engkau termasuk orang yang disiksa. (QS. Asy 
Syu'ara’: 213). 


Dalil dari sunnah: 


or eke Ge 


Barang siapa mati dan dia menyeru selain Allah 
sebagai tandingan pastilah ia masuk neraka. (HR. 
Bukhari). 


Soal 18 : Apakah doa itu ibadah kepada Allah? 
Jawab : Ya, doa adalah ibadah kepada Allah ta’ala. 
Dalil dari AlQur’an: 


[ 49@Ef. CK UF See HAG] 


Rabbmu berfirman: "berdoalah kepada-Ku pasti Aku 
kabulkan untuk kalian". (QS. Ghafir: 60). 


S cal- J awab A gidah 20 


Dalil dari sunnah : 
(ERIE) 
Doa itu ibadah . (HR. Tirmidzi, ia berkata, " hadist 
ini shahih). 
Soal 19 : Apakah orang mati mendengar doa? 
Jawab : Orang-orang mati tidak mendengar doa. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ Aik Sei pe ey Y AE 


Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan orang 
mati. (QS. An Naml: 80). 


[ Qope oe CE BBE IFGM PSEC] 


Dan engkau tidak memperdengarkan orang yang ada 
dalam kuburan. (QS. Fathir: 22). 
Dalil dari sunnah: 
al Ge Gohl Geyal C8 Geel Fe al GD) 
(( ad 
Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-Malaikat 
yang terbang ke berbagai tempat di bumi menyampaikan 


kepadaku salam dari umatku. (HR. Ahmad, hadist 
shahih). 


S cal- J awab A gidah 21 


Soal 20 : apakah kita boleh minta bantuan kepada 
orang mati? 


Jawab: Kita tidak boleh meminta bantuan kepada 
mereka, bahkan kita istighatsah hanya kepada Allah. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ N6 92 47 £095 NB¢e b chal) GEE 


Ingatlah_ ketika kalian istighatsah kepada Rabb 
kalian maka Dia mengabulkan [permintaan] kalian. (QS. 
Al Anfal: 9). 


Dalil dari sunnah: 


= 9) aa dalesl IS! OLS )) 


Na 

x 

A a 
4 
Z 
Q 
be 

Be 


(Ce 


Adalah Nabi jika terkena kesusahan dan kesedihan 
beliau berdoa: wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai 
Dzat Yang Mengurusi Makhluk-Nya dengan rahmat-Mu 
aku beristighatsah. 


Soal 21: apakah boleh minta pertolongan kepada 
selain Allah? 


Jawab: Tidak boleh meminta pertolongan kecuali 
kepada Allah. 


Dalil dari AlQur’an: 


S cal- J awab A gidah 22 


[/ USC EBARG SHE 


Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya 
kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. (QS. Al 
Fatihah: 5). 


Dalil dari sunnah: 
CC ally Syateule Gal (S19 allt Stale Gali [41 )) 


Bila engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah 
dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah hanya 
kepada Allah. (HR. Tirmidzi, ia berkata, "Hadist ini 
hasan shahih"). 

Soal 22 : Apakah kita boleh minta bantuan 
kepada yang hidup dan _ hadir? 

Jawab : Ya, apa yang mereka mampu melakukan. 


Dalil dari AlQur’an: 
OMe a, RAS Wo BoC) ae SBR (Aso | 
[ b (BF 


Tolong-menolonglah dalam masalah kebajikan dan 
taqwa dan jangan tolong-menolong dalam masalah dosa 
dan permusuhan. (QS. Al Maidah: 2). 


Dalil dari sunnah: 


S cal- J awab A gidah 23 


(Cai 1 ge (8 WAN ald Ue I oye U2 alll )) 
Allah membantu seorang hamba, selama hamba tadi 
membantu saudaranya. 


Soal 23: Apakah boleh bernadzar untuk selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh bernadzar kecuali untuk Allah. 
Dalil dari Al Qur’an: 


[ PEHOS Hy B’Oti CBA ON GR GEA] 


"Wahai Rabbku, sungguh aku bernadzar untuk-Mu 
apa yang ada dalam perutku sebagai orang yang bebas 
[untuk berkhidmah di Masjid Al-Aqsha] maka terimalah 
dariku". (QS. Ali Imran: 35). 


Dalil dari sunnah: 
St Bi i eS ee ele Beg IE MR eee ce Se ak ee 
MS dues OF 555 Gog debe all abs Of 544 Ge )) 


(( ducrss 


Siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah 
hendaklah ia mentaatinya [melaksanakan nadzarnya] 
barang siapa bernadzar untuk maksiat, janganlah ia 
mendurhakai-Nya [dengan tidak — melaksanakan 
nadzarnya]. (HR. Bukhari). 


S cal- J awab A gidah 24 


Soal 24: Apakah boleh menyembelih untuk selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh, karena hal itu termasuk syirik 
besar. 


Dalil dari Al Qur’an: 
[ Ghahy Be} S] 
Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah 


[untuk-Nya saja]. (QS. Al Kautsar: 2). 


Dalil dari sunnah: 


(( all 23s 205 Uo alll Gal) 
Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain 
Allah. (HR. Muslim). 
Soal 25: Apakah boleh thawaf di kuburan? 
Jawab: Tidak boleh thawaf kecuali di Ka’bah. 
Dalil dari AlQur’an: 


Dan thawaflah kalian di Rumah Atigq [Ka’bah]. (QS. 
Al Hajj: 29). 


Dalil dari sunnah: 


Cay PEs ee) 


S cal- J awab A gidah 25 


Barang siapa yang thawaf di Baitullah tujuh kali, 
lalu. shalat dua raka’at, adalah seperti memerdekakan 
budak. (HR. Ibnu Mayjah, shahih). 


Soal 26: Apakah boleh shalat sementara kuburan 
ada di depan kita? 


Jawab : Tidak boleh shalat ke arah kuburan. 
Dalil dari AlQur’an: 


[ Qity ORE. By GUO Y gU uA] 


Maka arahkan wajahmu ke Al-Masjidil Haram yaitu 
menghadaplah ke Ka’bah. (QS. Al Baqarah: 144). 


Dalil dari sunnah: 


(Geel Volek Wy Hl le (glued Y) 
Janganlah_ kalian duduk diatas  kuburan dan 
janganlah shalat ke arahnya. (HR.Muslim). 
Soal 27: Apa hukum melakukan sihir? 
Jawab : Hukum melakukan sihir adalah kafir. 
Dalil dari AlQur’an: 


[ CBORD SAD THX O  oce HE 37] 


Akan tetapi setan-setan itu kafir, mereka mengajari 
manusia sihir. (QS. Al Bagarah: 102). 


Dalil dari sunnah: 


S cal- J awab A gidah 26 


(aS ecIGadG aS a) 
Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan 
: syirik, sihir... (HR. Bukhari). 


Soal 28: Apakah kita boleh mempercayai dukun 
dan peramal? 


Jawab: Kita tidak boleh mempercayai keduanya 
dalam memberitakan masalah ghaib. 


Dalil dari Al Qur’an: 
420 4" STE OK GE gH be LA? i CEB OEE W GEd 
[ 6 diif7-bS8brabity 


Katakanlah: "tidak ada yang di langit maupun di 
bumi yang mengetahui tentang ghaib kecuali Allah dan 
mereka tidak sadar kapan dibangkitkan". (QS. An Naml: 
65). 


Dalil dari sunnah: 
oy aes ue (05 ey abide Bales 3 laje 515% )) 


(( plana le U5Si 


Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun 
kemudian membenarkan apa yang dikatakannya sungguh 
ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada 
Muhammad. (HR. Ahmad, hadist shahih). 


S oal- J awab A gidah 27 


Soal 29 ; Apakah ada yang mengetahui hal ghaib? 


Jawab : Tidak ada satupun yang mengetahui hal 
ghaib kecuali Allah. 


Dalil dari Al Qur’an: 
[ OB WiRgf EW = acBPR GB A Yas ] 
Dan di sisi-Nya kunci-kunci ghaib, tidak ada yang 


mengetahuinya kecuali Dia. (QS. Al An'am: 59). 
Dalil dari sunnah: 
(( abt Y) Cea aby Y) 
Tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali Dia 
[HR. Thabrani, Hadits hasan] 


Soal 30 : Dengan hukum apa kaum muslimin 
wajib memutuskan perkara? 


Jawab : Mereka wajib berhukum dengan AIl-Qur’an 
dan As-Sunnah. 


[ br@BGHNE 7 Gres I’ HATA, C98) O® Ba] 


Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang 
Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. (QS. 
Al Maidah: 44). 


Dalil dari sunnah: 


S cal- J awab A gidah 28 


(eval lg Lace! 5» alt! )) 
Allah adalah penentu hukum, dan kepada-Nya tempat 
kembali. (HR. Abu Dawud, Hadits hasan). 


Soal 31 : Apa hukumnya undang-undang yang 
bertentangan dengan Islam? 


Jawab: Hukum mengamalkannya kafir, jika ia 
membolehkannya. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ HA TRRH) CRIBE NBQahdt fe ] 
Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah. (QS. Al Maidah: 49). 
Dalil dari sunnah: 
ALN 587 Lee Vy aety alll lie, Giesi eas flay )) 
(( pes ogeets al ao 


Dan selama_ pemimpin-pemimpin mereka _ tidak 
menghukumi dengan kitab Allah dan memilih dari apa 
yang Allah turunkan kecuali Allah jadikan permusuhan 
kuat di antara mereka. (HR Ibnu Majah). 


Soal 32 : Apakah boleh bersumpah dengan selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh bersumpah kecuali dengan Nama 
Allah. 


S cal- J awab A gidah 29 


Dalil dari Al Qur’an: 


[ Ei Gt Ae | 
Ya pasti, dan Demi Tuhan-ku sungguh kalian pasti 
dibangkitkan. (QS. At Taghabun: 7). 
Dalil dari sunnah: 
(Cage aa allis Gra. .3)) 
Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah 
sungguh telah musyrik. [HR. Ahmad, Hadits shahih] 


Soal 33 : Apakah boleh menggantungkan kalung 
pengaman dan ajimat? 


Jawab : Tidak boleh menggantungkannya, karena 
termasuk syirik. 


Dalil dari Al Qur’an: 
[Aw y¥em usm Cs7 OP VEDI 
Dan jika menimpamu suatu bahaya, maka tidak ada 


yang bisa menghilangkan kecuali Dia. (QS. Al An‘am: 
17). 


Dalil dari sunnah: 


(( NAT ab Taluad Glo 22) 


S cal- J awab A gidah 30 


Barang siapa nmenggantungkan ajimat maka ia telah 
musyrik. (HR. Ahmad, hadist shahih). 


Soal 34: dengan apa kita bertawassul kepada 
Allah? 


Jawab : Kita bertawassul kepada Allah dengan nama- 
nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan amal shaleh. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ (Goo, SAGE SRI Hc] 
Milik Allah nama-nama yang baik maka berdoalah 


dengannya. (QS. Al A'raaf: 180). 


Dalil dari sunnah: 
(Cats dy Cian A po eel Jeay ultELsT )) 


Aku mohon kepada-Mu dengan segala nama yang dia 
milik-Mu, Engkau beri nama dengannya Dzat-Mu. (HR. 
Ahmad, hadist shahih). 


Soal 35: Apakah doa memerlukan perantara 
makhluk? 


Jawab : Doa tidak memerlukan perantara. 


Dalil dari Al-Qur’an: 


S cal- J awab A gidah 31 


NS'$0 JH — EEE Ss TE" | Sehey 99 BNE] 
[ ($, & BE 


Jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku 
sesungguhnya Aku dekat, aku mengabulkan doa orang 
yang berdoa jika berdoa kepada-Ku. (QS. Al Bagarah: 
186). 


Dalil dari sunnah: 
(( (ecaale 909 LE 3 eels 9015 Sal] )) 


Sesungguhnya engkau berdoa kepada Dzat Yang 
Maha Mendengar Dekat, dan Dia bersamamu. (HR. 
Muslim). 


Soal 36 : Apa perantaraan yang diperankan 
rasul? 


Jawab : Perantaraan yang diperankan Rasul adalah 
menyampaikan wahyu. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ VE BA SAMS HA ch GHqae] 


Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan 
kepadamu dari Rabbmu. (QS. Al Maidah: 67). 


Dalil dari sunnah: 


S cal- J awab A gidah 32 


(( agate )) 


Ya Allah saksikanlah. [ini jawab beliau atas ucapan 
sahabat yang berkata kami bersaksi bahwa engkau telah 
menyampaikan, menunaikan amanah, dan menasehati] 


Soal 37 : Dari siapa kita mohon syafa’at nabi ? 


Jawab : Kita mohon syafaat Nabi dari Allah 
subhanahu wa ta‘ala. 


Dalil dari Al-Qur’an: 


[ Sfdnib SSO GEA 
Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafa‘at. 
(QS. Az Zumar: 44). 


Dalil dari sunnah: 


(Capt ss Gi) 


Ya Allah jadikanlah dia [Rasul] pemberi syafa’at 
untukku. (HR. Tirmidzi, ia berkata,"” hadist ini hasan"). 


Soal 38 : Bagiamana kita mencintai Allah dan 
Rasul Shallallahu alaihi wa sallam? 


Jawab : Cinta dengan bentuk ketaatan dan mengikuti 
perintah. 


Dalil dari AlQur’an: 


S oal- J awab A gidah 33 


[ SSR ES BARTS 8b cis FORE to Kat 


Katakanlah (hai Muhammad): "jika kalian mencintai 
Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian". 
(QS. Ali Imran: 31). 


Dalil dari sunnah: 


Ge 


orilgg otlly Cre dull COT Ogi 5S BSG) Gok YD) 
(pees alll 


Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga 
aku lebih ia cintai dari pada cintanya kepada orang 
tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari). 


Soal 39 : Apakah boleh berlebih-lebihan dalam 
memuji Rasulullah? 


Jawab : Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam 
memuji Rasul. 


Dalil dari AlQur’an: 
[ PREY Of-/ Sebi OGAY Biko 
Katakanlah: "tiada lain saya hanya seorang manusia 


seperti kalian, telah diwahyukan kepadaku". (QS. Al 
Kahfi: 110). 


Dalil dari sunnah: 


S cal- J awab A gidah 34 


The GF LL ips GI ghee abl eee 35h Y )) 
(( AN uy alll Sie 2 (Sy 

Jangan kalian lebih-lebihkan saya sebagaimana umat 
Nasrani Melebih-lebihkan Isa anak Maryam tiada lain 


saya seorang hamba, maka katakanlah, "hamba Allah 
dan Rasul-Nya". (HR. Bukhari). 


Soal 40 : Siapa makhluk pertama? 


Jawab : Dari manusia adalah Adam, dari benda mati 
adalah Qalam. 


Dalil dari AlQur’an: 


[ &62 Bal O7 Gy ( OpSey By /GA SEIT 


Ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada Malaikat 
sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari 
tanah. (QS. Shaad: 71). 


Dalil dari sunnah: 


(( elatl atl Gis be O57 EI) 


[Benda] pertama yang Allah ciptakan adalah Qalam. 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata," Hadist ini 
hasan"). 


S cal- J awab A gidah 35 


Soal 41 : Dari apa Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wa sallam diciptakan? 


Jawab : Allah menciptakan Muhammad shallallahu 
alaihi wa sallam dari nutfah. 


Dalil dari Al Qur’an: 
[ @x« B’ BRBS 42° BANG Sef i CéecH ] 
Dialah yang menciptakan kalian dari tanah 


kemudian dari nutfah. (QS. Ghafir: 67). 


Dalil dari sunnah: 


(CaaS ( Sustbt ala hai Lp AR Ged REG TY » 


Sesungguhnya seseorang di antara — kalian 
dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya empat puluh 
hari berbentuk nutfah. (Muttafaq alaihi). 


Soal 42 : Apa hukum jihad fi sabilillah? 
Jawab : Jihad wajib dengan harta, jiwa dan lisan. 


Dalil dari Al Qur’an: 


[ NBéstR NG OBPCRE GE uWs Gad se (A 0BH 


"Berangkatlah berjihad dalam kondisi  ringan 
maupun berat dan berjihadlah dengan harta kalian dan 
jiwa kalian". (QS. At Taubah: 41). 


Dalil dari sunnah: 


S cal- J awab A gidah 36 


(( eatieally eadily PN poly Ga a (pale )) 


"Berjihadlah melawan  orang-orang  musyrikin 
dengan harta kalian, jiwa kalian dan lidah kalian". (HR. 
Abu Daud, hadist shahih). 


Soal 43 : Apa maksud wala’ terhadap orang 
beriman? 


Jawab : Wala’ yaitu: cinta, menolong orang-orang 
yang beriman yang bertauhid. 


Dalil dari Al Qur’an: 
[ % Et O#RSNGT Et 1 2x61 986 b G/BEF198 | 


"Orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian 
mereka sebagai wali sebagian yang lainnya". (QS. At 
Taubah: 71). 


Dalil dari sunnah: 
(( Ua As Shy GLENS yep all Leal )) 


Orang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan 
satu. bangunan sebagian menguatkan sebagian yang 
lainnya. (HR. Muslim). 


Soal 44 : Apakah boleh berwala' (loyal) kepada 
orang kafir dan menolong mereka? 


Jawab : Tidak boleh berwala’ kepada orang kafir dan 
tidak boleh menolong mereka. 


S cal- J awab A gidah 37 


Dalil dari Al-Qur’an: 
[ NABSARFENSZR hot Ba] 


Barang siapa mengambil mereka sebagai wali maka 
sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. (QS. 
Al Maidah: 51). 


Dalil dari sunnah: 
(gy C3 Vd 13 8 STE) 
Sesungguhnya keluarga bani fulan bukan waliku 
[karena mereka orang kafir]. (Muttafaq alaih). 
Soal 45 : Siapakah wali Allah itu? 


Jawab : Wali adalah orang beriman yang bertaqwa? 


Dalil dari Al Qur’an: 
6 CABINS WoO! Gq WwW! SORE «OV 
[6 ChE ueBeG Ofekce 
"Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada 
rasa takut atas mereka juga tidak mereka sedih. Yaitu 


orang-orang yang beriman dan mereka bertaqwa." (QS. 
Yunus: 62-63). 


Dalil dari sunnah: 


CC Eee tlie al PArrOD)) 


S oal- J awab A gidah 38 


"Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang 
beriman yang shaleh". (Muttafaq alaih). 


Soal 46 : Untuk apa Allah menurunkan AI- 
Qur’an? 


Jawab : Allah menurunkan AlJ-Quran untuk 
diamalkan. 


Dalil dari Al Qur’an: 
Seb * Belge iva OSE BeNBGSAFRSAB (ZF ] 
[ CAKERK. 


"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari 
Rabb kalian dan jangan ikuti wali selain-Nya." (QS. Al 
A'raaf: 3). 


Dalil dari sunnah: 


(CBee eas lata calan a) 


Bacalah Al Qur’an dan amalkan, jangan engkau 
memperbanyak harta dengannya. (HR. Ahmad, hadist 
shahih). 


Soal 47 : Apakah kita cukup berpegang dengan Al 
qur’an, tanpa hadist. 


Jawab : Kita tidak bisa cukup berpegang dengan Al- 
Qur’an, tanpa hadits. 


Dalil dari Al Qur’an: 


S cal- J awab A gidah 39 


[ NeSUAARSB f® qaeé (BED abs AAG] 


Dan telah Kami turunkan peringatan kepadamu agar 
engkau. menerangkan kepada manusia apa _ yang 
diturunkan kepada mereka. (QS. An Nahl: 44). 


Dalil dari sunnah: 
(( aie alhieg OTANI GSs3i L3l5 YT) 
Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al Qur’an dan 
bersamanya semisalnya. (HR. Abu Daud, hadist shahih). 


Soal 48 : Apakah kita boleh mendahulukan 
ucapan seseorang diatas ucapan Allah dan rasul-Nya? 


Jawab : Kita tidak boleh mendahulukan ucapan 
siapapun diatas ucapan Allah dan Rasul-Nya. 


Dalil dari Al-Qur’an: 
[ (asap eo! ¥F GEC CSE W EBedoeqae | 


"Hai orang-orang beriman, janganlah  kalian 
mendahului dihadapan Allah dan Rasul-Nya". (QS. Al 
Hujurat: 1). 


Dalil dari sunnah: 


Sy el Sas alee eth el 9) 


S cal- | awab A gidah 40 


Tidak ada ketaatan untuk seseorang dalam maksiat 
kepada Allah, tiada lain ketaatan itu hanya dalam hal 
yang baik. (Muttafaq alaih). 


Soal 49 : Apa yang kita lakukan jika kita 
berselisih pendapat? 


Jawab : Kita kembali kepada kitab dan Sunnah. 
Dalil dari AlQur’an : 


[ Ach Bae! $f xBcacs bk ( ClbpkTB be] 
"Dan jika_ kalian berselisih pendapat maka 


kembalikan kepada Allah dan Rasul". (QS. An Nisa’: 59). 
Dalil dari Sunnah: 


Log: eee G Le Ighad OI) cape) paw G55 )) 
cereus [(( aguas My all! Coldes 
Aku telah tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan 


sesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu: 
kitabullah dan sunnah rasul-Nya. (Hadist shahih). 


Soal 50 : Apa bid’ah dalam agama itu? 
Jawab : Semua yang tidak ada dail syar’i atasnya. 


Dalil dari Al-Qur’an: 


S cal- J awab A gidah 41 


OAbSENSSB |. GaHz Bs099 (4, dr GM dp OP9PKI 
[ 4"¢ 


Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan 
selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama 
yang tidak diizinkan Allah? (QS. As Syuura: 21). 


Dalil dari sunnah: 
(Cy 9@8 aie (pad Us Ie Bol (oe GT 3% )) 


Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan 
kami ini, apa yang bukan darinya maka ia tertolak. 
(Muttafaq alaih). 


Soal 51 : Apakah ada bid’ah yang baik? 
Jawab_ : Tidak ada bid’ah yang baik. 
Dalil dari Al-Qur’an: 


Mae 0” Ly BADGE I UR NBahied\ BOM 3° BEOEBH 
[ SekRSMH\BO 


Pada hari, ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. 
Al Maidah: 3). 


S cal- J awab A gidah 42 


Dalil dari sunnah: 


U5 Holy Bike ee Gf gpa oity eal!) 
(Cis sey 

Jauhilah oleh kalian semua hal yang diada-adakan, 
karena semua hal yang diada-adakan itu adalah bid’ah 


dan semua bid’ah adalah sesat. (HR. Abu Daud, hadist 
shahih). 


Soal 51 : Apakah dalam Islam ada tradisi yang 
baik? 


Jawab : Ya, seperti orang yang memulai perbuatan 
baik supaya ditiru. 


Dalil dari Al-Qur’an: 


[ EBS) BSeRU #4) 


Dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang 
bertaqwa. (QS. Al Furgan: 74). 
Dalil dari sunnah: 


ie iy Dee ba Sly Gabel Alb te EL os 
(Cosas 


Barang siapa yang mencontohkan tradisi yang baik, 
baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan 
setelahnya. (HR. Muslim). 


S cal- J awab A gidah 43 


Soal 53 : Apakah boleh bagi seseorang, dia cukup 
memperbaiki dirinya sendiri? 

Jawab : Dia harus memperbaiki dirinya dan 
keluarganya? 


Dalil dari Al-Qur’an: 


[ HAR) Sakata / fot REAM B iid eee | 


Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka. (QS. At Tahrim: 6). 


Dalil dari sunnah: 


ai GS dag cole Sl tee gly Yee Usls 1165 alt 3 ») 


(C dais 


= 


Sesungguhnya Allah ta’aala akan  meminta 
pertanggungan-jawaban setiap pemimpin dari apa yang 
dipimpinnya, apakah ia menjaganya ataukah menyia- 
nyiakannya. (Hadist hasan). 


Soal 54 : Kapankah kaum muslimin akan 
berjaya? 


Jawab : Jika mereka mengamalkan kitab Rabb 
mereka dan sunnah nabi mereka. 


Dalil dari Al Qur’an: 


S cal- J awab A gidah 44 


Midiu Nbés ZE Os H& ZB bIRRB Rod Pee dae | 
[ (Saag OB: 


Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong 
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad: 7). 


Dalil dari sunnah: 
(( Gaygualia (wal (ys Lailb JJ155 Y) 


Selalu ada segolongan dari umatku, mereka yang 
ditolong Allah. (HR. Ibnu Majah, hadist shahih). 


Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. 


